
LEMBAGA PONDOK PESANTREN 

UTSMAN BIN AFFAN 

AKTE NOTARIS : SETYA BUDHI, SH. NO .66 TG L 27 J UN I 2012 
JL NIAS NO. 3 PONOROGO, HP. 0853 3500 5338 



No: 

l/LPP-UA/12/1434 
Sifat: 

Segera 
Perihal : 

Permohonan 
Bantuan 



Kepada Ykh. 
Seluruh Kaum Muslimin 
di mana saja berada 



Diberitahukan kepada seluruh kaum Muslimin di mana saja berada, bahwasanya saudara 
kita yang bertanda tangan di bawah ini: 



Nama 
Umur 
Alamat 
Pekerjaan 



Arif Hermawanto 
31 tahun 

JL Kl Ageng Kutu 13 Tonatan ponorogo 
Swasta 



Berdasarkan diagnosis dokter spesialis bedah Orthopedi RSUI. Kustati Solo, Allah H telah 
mengujinya dengan sakit infeksi tulang. Yang bersangkutan telah melakukan usaha pengobatan 
selama kurang lebih 3 tahun. Namun belum dikaruniai kesembuhan. Bahkan penyakitnya 
semakin parah, sehingga yang bersangkutan merasa kesakitan dan kesulitan dalam melakukan 
berbagai aktivitas. 

Berdasarkan diagnosis terakhir pada hari Selasa, 1 Oktober 2013, yang bersangkutan 
disarankan untuk segera menempuh jalan operasi secara bertahap dengan cara mengangkat 
bagian tulang yang terinfeksi (persendian pangkal paha dan sekitarnya, sebelah kanan dan kiri), 
hingga kurang lebih mencapai pertengahan tulang paha untuk kemudian diganti dengan tulang 
imitasi dari bahan platina. Menurut dokter, bila tidak segera dioperasi maka kondisi ini akan 
semakin parah. 

Adapun anggaran dana yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima 
Puluh Juta Rupiah). 

Mengingat bahwasanya yang bersangkutan berasal dari keluarga kurang mampu, serta 
dalam rangka mengamalkan firman Allah %: 



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. " (al-Maidah:2) 



Dan juga sabda Rasulullah #: 

Jt Jt' & Jt Jt ^ ' Jt s ^ Jt ^ J / 

"Permisalan kaum Mukminin di dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi 
ibarat satu jasad. Jika ada salah satu anggota badan yang mengaduh, maka seluruh jasad ikut 
merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. " 
( Shahih Muslim No. 4685, dari shahabat An-Nu'man bin Basyir% ) 
Dan juga sabda beliau #: 

/ a * Jt & & } J * J S5 

"Dan barangsiapa menghilangkan dari seorang Mukmin satu kesulitan diantara kesulitan- 
kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. " 
( Shahih Muslim No. 7942, dari shahabat Abu Hurairah % ) 
Dan juga sabda beliau #: 

y / / S3 

"Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong 

saudaranya. " 

( Shahih Muslim No. 7942, dari shahabat Abu Hurairah % ) 
Maka, kami menghimbau segenap Muslimin di mana saja berada untuk membantu 
meringankan beban saudara kita tersebut. 

Adapun dana bantuan bisa disalurkan melalui: 

■ Wesel pos : Siswojo 

Jin. Pacar No. 15 Rt/Rw: 02/01 
Tonatan-Ponorogo 63418 

■ Rekening BRI cab Ponorogo : 0070-01-004691-53-3 a/n Siswojo, SE. 

■ Rekening BN I cab Ponorogo : 0214391547 a/n R. Cepy Ramandha Bratakusuma 

■ Rekening Syariah Mandiri cab Ponorogo : 7035866797 a/n Hariyadi 

( Mohon konfirmasi via SMS setelah pengiriman ke no. HP: 0853 3500 5338 ) 



Demikian dari kami, atas perhatiannya kami sampaikan Jazaakumullaahu khairan. 



Ponorogo, 20 Dzulhiiah 1434 
25 Oktober 2013 



Yang bersangkutan: 




Arif Hermawanto 



Sekretaris: 
Siciit Untoro 



Ketua Lembaga: 




Ahmad Yalava Cahvadi 



Mengetahui: 




L 



Ustd, Suvuti Abdulloh Ustd. Abu Qalamah Ustd. Utsman Ustd. Ubaid 





Contact Person 



1. Lembaga : Hp. 0853 3500 5338 

2. Ustd. Suyuti Abdulloh : Hp. 0852 3080 0036 



